No. 10 
DJOEM'AT 13 MEI 1938 


TAHOEN 1 


DAGBLAD Tel. 393 
Lembar pertama 
OOSOTOOR INDO 
TERDIRI dari 1/2 lembar 


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN. Ditebitkan tiap2 hari ketjoeali hari 
Minggoe dan hari besar 


Kantoor Red. & Admin: AGENTEN 

Drukk: ,,Perantaraan" Pariaman ,,I.P.P.A." 
Raafweg — Padang. Fort de Kock: H.Aminoeddin 
Bajaran lebih dahoeloe. Alpaini Moeara Laboeh 


Isinja diloear tanggoengan pentjetak HARGA LANGGANAN Dalam kotta seboelan 
Loear kotta seboelan Per lembar Advertentie 10 sen per regel 


f0,60 10,75 f0,03 
Nederland dan Indonesia Menoedjoe kedasar baroe? II 


Tiap2 negeri sekarang mesti pikirkan diri sendiri dan kalau doenia maoe keloear 
dari rawa itoe, hendaklah orang membiasa kan dirinja pada programma doenla 
baroe jaitoe perhoeboengan baroe antara satoe dengan lain. Poen negeri ketjil 
jang berdja djahan seperti Nederland, jang dikelilingi oleh orang2 jang lapar 
dimoeka boemi. Ditengah-tengah keadaan jang maha soekar seperti sekarang 
Nederland boleh dikata mandi di hoedjan mas. Djerman jang berpendoedoek 75 
djoeta djiwa hanja poenjakan 30 djoeta roepiah emas, semen tara dengan 
bangga boleh oen djoek kekajaan jang besarnja tidak koerang dari 1500 djoeta 
roepiah. Djadi perbandingan kekajaan masnja seperti 1: 350. Kalau begitoe 
tentoe orang menjangka jang kekajaan mas Nederland ini akan menggembira 
kan orang berboeat pekerdjaan jang besar. Tetapi nampak malah sebaliknja. 
Baroe2 ini kami dengar dari seorang Groot Nederlander jang telah mengelili ngi 
Indonesia ini, bahwa onder nemingsgeest di Nederland boleh dikata soedah mati 
sama sekali. Betoel sekali kali ada djoega kedengaran soeara2 oentoek meng 
gembirakan soepaja modal itoe dipakal dan meskipoen orang Belanda jang 
terkemoeka ini ti dak ada berkata barang sepatah djoeapoen tentang 
maksoednja modal dalam peroesahaan2 baroe di Indonesiat, tetapi sebagi an 
jang terbesar sekali dari emas kepoenjaan Nederlandsche onder nemersdem 
masih tetap terletak dalam Bank dengan tidak digoe nakan atau membawa 
keoentoe ngan. Dari keadaan jang pajah dika langan ondernemers ini bolehlah 


orang sebenarnja menarik kesimpoelan bahwa kapitalisme di Nederland itoe 
disebabkan impo tentie tidak bertenagal sendiri boleh dipandang tidak bernjawa 
lagi ... ketjoeali kala pada sa'at jang penghabisan ia insjaf dan maoe poetar 
haloean mendenaar nasehatnja orang2 jang mengenal lapangan disini dengan 
sesoenggoehnja. Di Indonesia ini masih banjak lagi pekerdjaan besar jang bisa 


dilakoekan oleh orang Belanda. Tetapi tidak lagi dengan djalan lama, itoe tak 
moengkin sekali2. Permainan ,,batige export-over schotten" soedah liwat 
zamannja dimana sekarang pasar doenia saban2 memperlihatkan gamban 
merosot sadja dan saban2 orang. mesti menghadapi keroegian2 dan terpaksa 
gigit modal. Sekarang ada kedengaran soera memperingatkan di Nederland, 
lebih2 terhadap fond emas jg 172 tengah: milliard jang tidak digoenakan itoe. 
Jang satoe berpendapa tan, bahwa mengingat bahaja perang jang selaloe 
mengantjam saban wakto ada lebih baik mengongg kkan barang2 bahan dan 
perkakas perang: jang lain poela lebih soeka mendjalankan "gold exchange 
standard sehingga dima sa bahaja datang credieten jang perloe dinegeri loearan, 
Oetoek meloeaskan kapitaal di Indonesia betoel ada djoega banjak dipikir kan 
sehingga telah sering orang2 jang terkenal datang kemari mengadakan 
penjelidikan jangseksa ma, tetapi dikalangan mereka jg menanggoeng djawab 
orang roepanja agak koeatir bermoesjawa rat dengan terang oentoek2 
memadjoekan satoe rentjana jang terang, Semoea di Nederland masih sadja 
terlaloe banjak dil erdjakan dengan setjara diam2 dan awak sama awak seperti 
jang dikatakan orang Belanda dalam bahasanja: kruideniersgeheim zin nigheid. 
Tjapnja orang jang benar2 hendak memoelai pekerdjaan meretas itoe tak ada 
nampak sekali. Tiap2 bank masih lagi pegang teg eh akan rahasia jang dikatakan 
"bank geheim" Begitoe djoega dengan export dan impert, orang Belanda tjoema 
kenal akan spel der spontane krachten" persaingan matizan dan bertjakar 
tjakaran pasal oeroesan ketjil2 sadja: mereka tidak teringat akan poetoesan 
soepaja oeang jang beratoes djoetaitoe digoenakan boeat negeri ing dan 
pendoedoeknja jang lambat loeannja toch bergoena boeat keoentoengan sendiri, 
padahat dine geri lain jang kekajaan masnja betoel koerang tetapi kekajaan 
perboeatan lebih banjak, barang kali orang soedah lama oersiap boeat 
menjehatkan economie doenia idi mana Indonesia kita dengan pendoedoeknja 
jang 67 djoeta itoe rasa 


akan dapat kedoedoekan lebih penting dari sekarang terhadap con suptiel. Tidak 
lama lagi akan datang poela kemari ambassadeur Belan da toean Hart bekas 
directeur Economische Zaken boeat koendjoengan jang dinamai „goodwill 
bezoek". Adakah ia akan datang, sesoedah beberapa djempolan doeloe datang 
melihat-lihat lapangan kemari dengan sesoeatoe rentjana jang lengkap dimana 
oempamanja tidak lagi diseboet seboet pasal fonds ketjil sekira2 25 djoeta 
oentoek membesarkan hati siketjil sadja dan achirnja hanja mengetjiwakan pada 
orang banjak? Adakah ia betoel2 seorang jang memang pada tempatnja di masa 
sa'at jang soekar ini jang dapat memboekakan matanja kaoem ondernemers 
Belanda atau adakah ia seperti saudagar biasa sadja jang pendek pemandangan 
nja dan hanja memikirkan keoen toengan diri sendiri dan tjoema melihat 
keoentoengan pada saat ini oepaja dan tidak menghirau kan kepentingan 
oemoem dan tidak mempoenjai semangat jang tegap jang perloe boeat 


pekerdjaan sematjam itoe? Boeat kepentingan Nederland, tetapi lebih2 boeat 
Indonesia sendiri, kita berharap, soepaja toean Hart telah mengambil peladjaran 
dari peredaraan doenia diwaktoe jang achir2 ini dan djoega soepaja ia dapat 
memboektikan pada djempolani di Nederanti, bah wa jang sekali ini pekerdjaan 
ddakoekan boekanlah mengedjar „batige overschotten”, tetapi oen toek export 
van bersenen en honderde millioenen" kenegeri ini. Kalau intellegentie jang 
perloetidak apa, jang bentoeknja sehatoesnja nampak dalam directie jang 
menanggoeng djawab disini dan diseberang, dan kalau emas jang perloe itoe 
tidak poela ada, pastilah hari akan datang boeat Nederland betoel2 akan 
mendoeng sama sekali. 


Party politiek kris ten Batak Di Siborong borong (Batak lan den) disana telah 
berdiri satoe party politiek berdasar kekristen an dengan nama Party Poli tiek 
Kristen Batak [P.P. K.B.I. Pengandjoernja ialah toean B. Sihombing bekas Ass. 
Demang disana. Parly ini, telah mempoenjai tjabangnja di Bal 


ge, dan akan dioesahakan lagi soepaja di lain lain tempat dise loeroeh 
Bataklanden dan diloear berdiri tjabang tjabangnja. beperti diketahoei Tanah 
Batak ti dak begitoe soeboer oentoek partai-partai politiek. Dari sedjak Hatopan 
Kristen Batak jang dipimpin oleh toean-toean Manullang dan Soetan 
Soemoeroeng, lama baroe moentjoel partai politiek di Simeloengoen jang 
bernama Persatoean Christen Indo nesia [Perchil dipimpin oleh toean S.M. 
Simatoeng di Pematangsiantar Belakang an digaboengkan pengan Pardomoean 
Kristen Batak dari Medan sehingga nama “In donesia" itoe terdesak. Kegiatan 
Bataklanden dikalang an politiek ini selain dibawa o leh semangat moeda 
dikalangan rakjatnja djoega disebobkan timnja soal Groepsgemeenschaps raad 
Tapanoeli jang sekarang sedang hangatnja di persoentingan disana. 


Matoer Bandar Gedang wartakan; Lid Minangkabauraad. Toean Aboe Bakar anak 
nege ri Matoer Ilir jang mendjadi goeroe sekolah Adabiah di Padang jang masoek 
oendian dalam pemilihan lid Minangkabaraad di Manindjau pada 5 Mei jl 
menoendjoekan diri poela oentoek mengisi golongan orang tierdik pan dai 5 
orang jang lijstnja akan dimasoekkan selambat-lambatnja pada 14 Mei, hingga 
pada hari Djoema'at 6 Mei lijstnja telah moelai djalan poela di Manin djau pada 
sebagian kiesmannen2 dibagian Matoer dan III BalaiLowang. Lain daripada itoe, 
toean Soetan Seri Alam gep mantri opne mer di Matoer Moedik, jang soedah 
beroleh anoegerah bintang kebaikan, dimadjoekan orang poela di Matoer 
oentoek mendjadi lid golongan orang tjerdik pandai, dan lijstnja soedah di 
teeken oleh berpoeloeh2 orang. Toean Soetan Seri Alam seorang jang terkenal 
berani mengetengahkan kebenaran dibagian orang Matoer, beradat dan 
berpoesaka penghoeloe, hingga berhak mendjadi penghoeloe bergelar St. 
Mangkoeto nan Poetih ini bersimpang belahan denga 


Mangkoeto Alam Matoer Ilir jang sekarang tiada berdiri lagi, sedang t. Aboe 
Bakar terseboet anak boeah Dt. Mangkoeto Alam di Matoer Hir. Orang berharap, 
soepaja toean St. Seri Alam dapat hendaknja mendoedoeki kerosi di Minang 
kabauraad, mendjadi wakil ra'jat beliau mengetahoei tentagan kera'jat. 
Djoeroetoelis Kepala negeri jang III Balai. Di Ill Balai2 Sekarang negeri jang sah, 


melainkan djoeroetoelis kepala negeri jang doeloe sadja jang mendjadi wakil 
kepala negeri. Baroe-baroe in wakil kepala negeri itoe memboeat rapat de ngan 
penghoeloe2 disana, soepa ja diadakan djoeroetoelisnja. Penghoeloe2 banjak 
sepakat, diadakan djoeroetoelis jang tiada digadji dari kas negeri, karena kepala 
negeri jang sebenarnja beloem diadakan, jang sekarang legaran Tj. Lilin. Oeang 
tooneel Tj. Lilin. Oleh sebab oeang tooneel Tj. Lilin ta' diterima oentoek penjo 
kong sekolah agama disana, orang berharap soepaja didesak kan kepada ninik 
mamak, jang boleh digoenakan oentoek keperloean negeri. KERINTJI ,,Aziza" 
wartakan. Wakil ke Minangkabauraad. Moelai pada hari chamis 5 Mei sampai hari 
Saptoe 7 Mei 1938 Idus 3 hari berto roet-toeroet te lah dilansoengkan oendian 
memilih wakil ke Minangkabauraad bertempat di kantoor H.P.B. S Penoeh Kerintji 
diatas pimpinan toean controleur Kerintji. Darf 6 kandidaten telah terpi lih jaitoe 
toean2. 1. Sati glr. Depati Anoem Men daporaad Keliling Danau Djoe djoen 
dengan 44 soeara. 2. Nabi glr. Depati Perbo Pandjang Mendaporaad Hiang de 
ngan 57 soeara. Kita penoelis dari ,,Perki" oe tjapkan selamat toean2 itoe 
bekerdja di Minangkabauraad. Comite Perajaan Mauloed Nabi. Petang djoemaat 
jang baroe laloe pengoeroes Moehammadijah bkg. oeroesan Tablig telah di 
dlansoengkan pertemoean Oelama oelama dan goeroez2 sedaerah Kerintji, 
bertempat diroemah sekolah Moehammadijah S. Penoeh. Dalam pertemoean 
telah diben toek satoe comite oentoek perajian Ma loed Nabi. Comite terdiri 
jaitoe toean2. 1. A Djoehier ketoea 2 H. Adnan Taib, II 3. H. Jahja penoelis 4. M. 
Joesoef „ 5. H. Malano djoeroe wang dan 4 orang sebagai pembantoe. Comite 
akan meadakan arak arakan sekeliling kota serta de 


EDITORIAL Soal beladjar ke Japan Deli Courant dengan Intimidatie politiek? 


Roepanja soal beladjar ke Japan ini telah sedjak lama mendjadi perhatian oleh 
pers Belan da di negri ini. Dan bagaimana anggapan atau tjaranja pers itoe 
mereageeren atas satoe toelisan National Commenta ren walau memberi 
penerangan terboekti dari toelisan dari ,,Deli Courant" jg kita citeerkan dibawah 
ini. XXX Het komt ons voer, dat het nogal gaat met de onderwijsgelegenheid hier 
telande. ledere Inheemsche jongeman, die aanleg voor studie heeft, krijgt in 
Indie of in Holland volledige kansen. Maar afgezien daarvan: wij gelooven gaarne 
dat door menige Inheemschen student, ja mogelijk wel doer allen, den tocht naar 
Japan uitsluitend gemaakt wordt uit de opportunistime overweging, dat men in 
Tokio zoo goodkoop enveo gemakkelijk tot een zeer geleerd man groeit. Wij 
hebben eens een eenvoudig en matig ontwikkeld jongeling van Indischen bloede 
enkele jaren geleden naar Japan zien gaan om niet al te lang daarna een brief 
van hem te ontvangen op zeer officieel papier, waaruit bleek dat hij thans 
professor geworden was. Het is mogelijk dat hij evenals wijlen Kokadorus zich 
dezen titel zelf maar aanmat „pour epater le bourgeois? maar deze kans was 
hem toch in het goedDeli zekerlijk nooit gegund geweest. En hij uitte zijn 
dankbaar heid dan ook door op dat of freeren, waarin de lof van Japagezongen 
werd en de boosaardigheid der Chineesche politieke leiders in het licht gesteld. 
Ook deze brave man was niet naar Japan gegaan om het Japansche ideaal te 
dienen. XXX Zoo zullen de inheemsche studenten zonder twijfel eveneens met 
de beste bedoelingen bezield zijn. Het gevaar schuilt echter niet In hun 
oorspronkelijke bedoeliingen, maar in de richting naar welke zij door dat 


goedkoope en propagandistische Japansche onderwijs kunnen worden gestuwd. 
Japan beschoumt het onderwijs terecht als een uitnemend middel om den 
Aziatischen student te doordringen van de roeping, wel ke deze natie als 
beheerscheres van het Verre Oosten gevoert en van het heil dat uit een 
zoodanigen status voor de pan Aziati sche gedachte te verwachten valt. XXX 


Kesimpoelan dari Deli Crt. itoe tjara ringkasnja dalam bahasa ki ta begini, jang 
mana bermaksoed sebagi ,,peringatan" waarschuwing) atas propaganda Isic? 
jang dilakoekan oleh setengah pers Indonesia jang mengan djoerkan soepaja 
beladjar ke Japan. XXX Ringkasnja. Bahwa maksoed itoe berpoetar sekelilingnja 
onderwijs dinegri ini. De li Crt. menjatakan bahwa tiap2 pemoeda Indonesia jg 
ada mempoenjai kemampoean jaanlegi bisa mempoenjai kans dus kesempatani 
boeat beladjar di Indie batja Indonesial atau di negri Belanda. Punt 2: Bahwa 
Pemoedaz di sini pergi ke Japan, semata mata berhoeboeng dengan onkos 
moerah boeat mendjadi seorang terpeladjar. Punt 3. Bahwa Deli Crt ada kenal 
seorang pemoeda van In pisch bloed pergi ke Japan, dan sesoedah berapa 
tahoen ting gal disana, menerima soerat da inja menerangkan bahwa ia telah 
nendjabat titel proffesor, jang mana djika masih tinggal sadja di Deli tidak akan 
dapat. Bahwa sekiranja penoelis soerat itoe menerangkan lebih Ian djoet akan 
mengirimkan artikel2 pers dengan gratis, dimana hen dak dikemoekakan 
poedjian2 terhadap Japan dan sekiranja ia akan mengemoekakan ketjoe rangan 
leider2 politiek Tiongkok. Punt 4. Bersamaan dengan ini soedah tentoe student2 
Indonesia akar dapat di soemangati seperti itoe djoega. Kedjahatan itoe tidak 
tersim poel dalam tjita2 pergi beladjar, akan tetapi tersimpoel dalam toedjoean 
mereka sesoedahnja diper oleh peladjaran jg moerah lagi bersifat propagandistis 
itoe. Dimana Japan mendasarkan onderws itoe sebagai soeatoe alat boeal 
mempengaroehi agar dipandang Japan sebagai heer scher Timoer Djaoeh 
oentoek keselamatan status Pan-Azia. XXX Dari toelisan itoe dapatlah kita disini 
oemoemnja mengetahoei bemana toedjoean toelisan tsb. Kembali salah satoe 
soerat kabar Belanda mendjalankan rol nja, atihans deegan toelisan terseboet 
bersifat memadjoekan sug gestie soepaja pemeren tah disini akan menaroeh 
perhaiannja terhadap pemoeda jang hendak pergi menoentoet ke Ja 


pan. Kita tidak akan menoelis lebih pandjang, seolah2 kita hendak 
mengemoekakan sadja tjara bagai mana reactienja pers Belan da itoe terhadap 
soemangat jang baroe berkobar2 serta membitjarakan punten jg dirasa perloe 
sadja. Soerat ofisiceel jg diterima oleh Deli Crt dari kenalannja itoe, a da sangat 
mengetjiwakan sekali Tidak sadja boeat merendahkan kedoedoekan onderwijs di 
Japan djoega terlebih pers disini haroes berlakoe hati2 dengan penenja tentang 
keadaan antara kadoea negeri antara Japan dan Tiongkok dimana orang tidak 
mesti menambah2 mempebesar djarakanja telah ada kini itoe. Roepanja Deli Crt. 
itoe meli ha hantoe dihari terang! Tidak lain leh kerena diwak toe ini, telah 
moelai banjak pemoeda mearahkan kemoedi ke Japan. Di waktoe dewasa ini 
Indone sia ingin kemadjoean, mempero leh ketjerdasan. Sebaliknja rakjat 
Indonesia i toe telah terkenal miskin. idak salah lagi, bila pemoedan itoe ingin 
memperoleh ke pintaran itoe dengen onkos jg moerah. Kita tidak akan bilang 
apa apa lagi, hanja sadja kita disini de ngan pasti mengemoekakan, selainnja 
Deli Crt, memadjoekan suggesties soepaja pemerentah menaroeh perhatiannja 


pada pemoeda2 kita jg hendak pergi serta pemoeda2 jg telah kembali dari 
Japan, boeat mendjalankan rol „INTIMIDATIE POLITIEK, nja. Boekan rahsia lagi 
bahwa rak jat Indonesia diwaktoe ini sangat haoes akan onderwijs. Onderwijs jg 
setimpal dengan keboetoehan rakjat. Tidak sadja theoritische kennis, hanja 
djoega praktische kennis bergoena boeat volksopbouw. Diseloeroeh Indonesia ini 
tjoema baroe ada 3 sekolah tinggi, Medische-Technische dan Rechts 
hoogeschool. Lain tidak ! Sekolah2 jg tiga ini tidak mentjoekoepi boeat 
menoetoep keboetoehan rakjat Indonesia. Boeat pergi ke Nederland? 
Sebagimana Deli Crt. menjata kan, ada diberi kans atau gelegenheid memang 
kita akoei ! Pemoeda2 kita jg pergi ke Nederland sampai sekarang ini bila tidak 
semoeanja, tapi sebahgian besar berasal dari fimilie jang mampoe. Rakjat jg 
miskin poen berhati kemadjoean. Mereka tidak bisa pikoel onkos boeat ke 
Nederland oentoek melangsoengkan ilmoe pengetahoe annja. 


ngan moerid sekolah jang dioe dang dan Club2 Muziek, pada hri Chamis 12 Mei 
38, optoch dimoelai djam 8 pagi dimoeka kantoor Moehammadijah pasan 
Soengai Penoeh Dan sesoedah optoch diada kan le ing bertempat dilapangan K 
V.B. S. Penoeh. 


KOTA 


Dilepaskan dari tahanan. Seorang pemoeda dari Pasir Oelak karang sini, 
ditoedoeh memoe oel atau menjiksa seorang perampoean jang hamil ditempat 


j.t.s. Kira2 doea (tiga) hari ditahan politie disini, lantas itoe pemoedilepaskan dari 
tahanan atas tang goengan familienja. (Pub KOERANG SOPAN. Pada salah satoe 
roemah di Belakang Benteng disini ada bebera 


Berhoeboeng dengan ini, apa kah sekiranja dapat disalahkan, bila Indonesia itoe 
maoe beladjar dengan onkos jg enteng ? Diwaktoe ini tjoema kelihatan negeri 
Japan, jg mempoenjai sekolah2 tinggi dimana dapat mempereleh kemadjoean 
seperti di negeri Barat. Sedangkan onkos ada enteng poela diperbandingkan 
dengan negeri2 Europa, Peil onderwijs disana tidak akan berlebih koerang 
dengan peil onder wijs Europa dan Amerika. doekti bebera exchangestudents, 
disamping studen 2 dari segala bangsa di doenia ini malna, Inggris Perantjis- 
Djerman- Amerika-India- Siam-Afghamstan Turkie, bahkan studen2 Tiongkok 
sendiri djoega doedoek dalam bangkoe madrasjah di Japan itoe Dengan teroes 
terang kita kemoekakan disini, bahwa kita tabermaksoed boeat membela Japan 
dan tidak poela menaroeh kewa djiban boeat itoe, tersebab kita jakin bahwa 
Japan sendiri tjoekoep tenaga boeat membela diri nja, bila perloe. Hanja sadja 
kita disini tidak lain, melainkan boeat mendjaga keselamatan pemoedaz kita jg 
bekal dan masih berada di Japan. Indonesia kepoenjaan Indone siers, dan boeat 
Indonesiers. Lain tidak! 


pa orang pemoeda menoempang tinggal diroemah j.t.s. Dalam roemah j.I.s. ada 
poela menjimpan beberapa gadis dan perampoean djanda moeda, bagipoen 
disebelahnja. Melihat gelagat dan tabiat di tempat itoe ada djaoeh dari nama 
sopan. Peratoeran adat apa sadja didoe nia ini, teroetama adat kita di M. K. ini, 
memandang salah dan sam bang perboeatan dan kata2 jang terhamboer antara 


pemoeda dan pemoedi ditempat j.t.s. Setiap hari ada berlakoe ditem pat itoe. 
Kita harap Ninik mamak dalam kaoem itoe mengambil perhatian dalam hal ini. 
(Pubi — O — MISS RIBOET DAN AMALAN. Sebagaimana kita dapat kabar 
selentingan, bahwa Miss Riboet toneelgezelschap akan mengada kan 
pertoendjoekan boeat pem bantoe amalfonds Tiongkok jg dinjatakan 
mengandoeng sociale doeleinden. Dalam hal ini serta daad nja Miss Riboet telah 
sering ter boekti dan diboektikannja Miss Riboet terkenal disamping toneel nja 
dan elftalnja jg telah ter masjhoer itoe poen jg soeka berderma boeat pekerdjaan 
social. Amalfonds Tiongkok memen tingkan pekerdjaan sociaal itoe. Sebenarnja 
kita disini poen hendak perhatiannja Miss Riboet, sekiranja diperlakoekan pender 
maan itoe. Bahwa ditengah2 masjarakat Minangkabau sendiri, choesoes di 
Padang banjak didapat toeboeh, sociaal ! Maksoed toelisan ini, sebenar 


nja boeat menerangkan, bahwa disamping amalfond Tiongkok berdiri badan2 
sociaal seperti P.G.A.I. Anak Jatim Armenfonds dan roemah sakit kraan verple 
ging. Iboe dan Anak. Sebagaimana pepatah disin menjatakan ,,Satoe kati poero 
diboeka, doeo tigo hoetang terbajar" sekiranja Miss Riboen akan mengenang, 
bagi kenangan2 Miss Riboet dalem toeboeh masjarakat Minangkabau. 
Sedemikianlah. Socialis MISS RIBOETX CONTRA YOUNG FELLOW. 6 0. Kemaren 
sore kembali di e toendjoekan Mis: R boet Xi de njan Young Fellow dengan beke 
soedahan 6 —0 oeat kemenan nja Miss Riboet XI, dibon istr di Dipo Lama. 
Sebeloem pertandingan in de lakoekan, maka kedoea elftal i toe mesti 
menghadapi lensnja photograaf, dimana djoega toeroet hadir bestuur2 da leider 
kedoea elftallen dan bestuur bond beserta t. Districtshoofd van Padang. 
Sewaktoe pertandingan hendak dimoelai, maka sebagi kehormat an, maka di 
oendang oleh voorzitter dari Yonng Felow t. Amir Hakim boeat melakoekan serta 
aftrap t, Noersoe hoed gelar Datoek Rangkajo Betoeah Distri cs hoofd van 
Padang. Sesoedah itoe maka permainan dilansoengkan. ,,Menara Poetri". Di 
Medan pada tanggal 18 ei dihadap akan terbit satoe minggoean poetri oemoem 
dengan nama „Menara Poetri". Menara Poetri akan dipimpin oleh rangkajo 
Rasoena Said seorang leidster jang boekan asing lagi boeat Minangkabau dan 
Indonesia semoemnja — Aires redactie dan adminstra te, Sindorostraat 13, 
Medan. Harga langganan hanja f 1.— boeat sekwartal. HARGA SENAFANG. 
Hoeroe hoeroe berboeroe di Loeboek Nan Toeroen Beberapa boelan j. I. orang 2 
beramai-ramai djadi teman si Simin dari Kota ini pergi berboeroe dibagian 
Loeboek Nan toeoen, ommelanden van Padang. Achirnja seorang pendoedoek di 
sana mempertjajai si Simin dan mendjoeal satoe Senapang kepada si Simin 
dengan seharga f 50.- dengan oetang, dan Simin mesti ansoer f 10.- 
seboelan.Jang mana Simin baroe ansoer tjoema satoe kali ansoer. Jaitoe f 10.- 
sesoedah itoe tingal diam sadja, karena ada masa „Malei se" katanja si 
Simin.Simin dan kawan2nja tidak toeroet lagi pergi berboeroeh kesana, karena 
mereka koerang senang dengan seorang kawan mereka jang menganggap 
dirinja sebagai ,pawang" dalam perboe 


roean, dan perkara ,,daging" roesa atau kidjang jang diperoleh dalam 
perboeroean mesti lebih bahagiannja. Berhoeboeng karena pertjo tjokan dalam 
hati itoe, lantas Simin djadi tetamoe Districts raad Padang dari oetangnja har pa 
Senapang tadi.Hari Arbaa jbl ini Simin di vonis oleh istrictsraad Padang mesti 


membajar oetangnla harga Senapang itoe, jang banjaknja joema f 40. lagi dalam 
tempo 40 hari lamanja. Soerat kiriman 


P.T.M. dengan ra'jat 4 boelan soedah P.T.M. moen tjo 1 keharibaan masjarakat 
Kt. engah dengan serba kekoerangan, kekoerangan dalam tenaga begitoepoen 
dalam wang sendi sesoeatoe pekerdjaan. Didalam masa jang sependek toe 
P.T.M. telah dapat mempersembah an boeah tangannja pada pendoedoek kt. 
Tengah, jang beroepa swadeshi, seakan2 memberi toentoenan pada ra'jat, jang 
selama ini tertoetoep matanja dalam mengerdjakan bahan2 jang banjak 
terboeang. Hanja sadja di 


sini, kita sajangkan pada pendoedoek kt. Tengah, jang telah membiarkan sadja 
nasib P.T.M. satoe satoenja sekolah rajat tjang mendidik oentoek zelihelp, berdiri 
sendiri teroembang ambing dalam melaksanakan tjita2nja jang moea toe, dan 
sangat berkehendak pada kedermawanan pendoedoek kt. Tengah. Dengan 
perantaraan Perki ini kita seroekan pada pendoedoek kt. Tengah jang dermawan, 
akan soedi bederma barang kadarnja, dengan beroepa tenaga ataupoen foeloes, 
goena kebaikan negeri kt. Tengah. Sebenarnja oetjapan ini, boekanlah soeara 
seseorang jang minta dikasihani, tetapi adalah soeara seorang pemoeda jg 
mendjadi samboengan lidah dari P.P.M. atau soeara oemoem jang ingin dengan 
loeasnja pergoeroean ra'jat. Salaman Iljas'Oemar Noot Redaksi: Oesaha 
pemoeda jang seroepa ini jg telah bergiat boeat ketjerdasan bangsanja 
sepatoetnja benar mendapat bantoean, moreel, geestelijk dan materieel: 
Dengan membantoe, hidoep soeboerlah soemangat tjinta itoe 


TINEGAL 2 MALAN Djoem, MISS RIBOET IN HAAR FAVORIETE ROL ALS & IN 13 
„Gagak Solos 


Mei 1938 
SATOE TJERITA JANG PALING KAMPIOEN 


Di Beatwi sadja dipertoendjoekan sampai 13 kali. Di Betawi sadja kira-kira 
15.000 orang soedah lihat „GAGAK SOLO" d'Orient srchreef o.a.: over de 8 te 
opvoering te Batavia "gagak solo" Miss Riboet en de Inhemsche toneel kunst zijn 
synoniemen en dit seizoen verdeinen beiden een driester, een kroon een lan wer 
krans..... want Miss Riboet vierde haar tienjarig jubilium, speel de avond aan 
avond voor stampvolle zalen verove de de Batavia sche stads schouwberg voor 
haar premieres, en wat meer zegt, zij won de harten van allen. Ter eerte van 
haar jubileum, dat in het Thalia theater in de beneden sta gevierd, werd woorde 
de Landsvrouwe, mevrouw de jonge Baronesse van met de freules, de voortelling 
„GAGAK SOLO" bij niet als een "geste" maar van het begin tot het einde, De 
avond was een volkomen succes. S.K. "pemandangan" dd. 17 8 35; 
Koendjoengan loear biasabagi Miss Riboet Njonja de Jonge sampai habis. 
KONDJOENGILAH INI MALAM. 


Administratiekantoor CENTRUM“ BEHEERDER Dahar Azis Raafweg - PADANG 
Telefoon No. 277. Blastingconsulent en 


Administrate 


80 


Koendjoengilah Toko Minang lang terkara Pasar Djawa Padang Loods No. 4 Vak 
9 dan 10 Selaloe sedia roepa2 matjam kain seperti boegis dan pelekat jang 
terbikin da ri soetera dan benang, dari jang haloes sampai jang kasar, keloearan 
Djawa dan Padang Asli. Kain pandjang dan batik dari jang sehaloes nja dan 
kasar, keloearan Solo dan Pekalongan, Djoega sedia kain kepar, wool dan 
pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik sedangkan kleur terpilih. Harga 
mengenangkan HAKIM gir PAKIII MARADJO Menanti dengan hormat 122 


Klamboe penenten BELILAH BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG PADANG 
dan GAROET Permadani, selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda 
Semarang Bedak dan minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO INDONESIA 
Padang Tel 333 125 


EERE Chatib M, Arif & Co DEKAT MESDJID SEBERANG PADANG Selaloe bersedia 
boeat didjoeal kersik dan kerakel dan djoega atap roem dan peloepoeh, betoeng, 
jang terambil dari boeloeh atau betoeng jang terpilih dari jang baik2 HARGA 
PANTAS Menanti dengan hormat 100 


Beli dan tjetak pada Toko en Drukk crantaraan 


Raaffweg-Padang Tel, 393 Pekerdjaan ditanggoeng Netjis dan Rapi dan selaloe 
menoeroet djandji, Segala roepa pertjetakan ketjil dan besar bisa dibikin Djoega 
sedia: Kantoor-School-Schrijfbehoeften-Inkten d.I.I. Menoenggoe dengan hormat 


Djoeal dan beli mas 


S 2 CENTIETEI TALION 


MODERN NETJES KWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia tjoekoep berma tjam- 
matjam kain boat toean2 menoeroet model jang paling belakang. Harga damai 
PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. Manager M. KASIM 30 


Soetan Sati S MODERNE SCHOEN Toko Batik sman Siloenkang Jang 
WINKEL TJAP SINGA No. 1 Vak 4 terbesar di Pasar Gedang Padang No. 
Gemeenteloods Tersedia bermatjam2 | 52 Lengkap tersedia dari bermatjam2 
sepatoe dan slop lelaki dan barang batik dan Djawa dari jang 
perempoean toean2 dan njonja2. sehaloes2 nja sampai kasar jg 
Potongn menoeroei zaman 60 Menanti | keloearan dari fabriek DJAWA. Dan 
dengan hormat begitoe djoega toeroettersedia boegis 


Masoekkanlah advertentie kedalam dan pelekat jang terbikin dari loearan 
dagblad „Perantaraan kita" dan dari segala fabriek jg soedah 
terkenal diantero tempat. HARGA 
SEDANG 90 Menanti dengan Hormat 


KOENDJOENGILAH 
DJOEM'AT 13 MEI 1938 
DAGBLAD 

LEMBAR KEDOEA 

sja orantaraan Ata 
Poetaran doenia 


Ethopie dan Volken bond. Oentoek memperbitjangkan soal Ethopie Negus Haille 
Selassie telah mengirim wakil2nja ke Vol kenbond. Begitoe sesoedah Volkenbond 
mengadakan persidangan rahsia jang lamanja 3 djam, maka diberi idzin pada 
wakil2 Ethopie boeat toeroet hadir dalam persidang an itoe, sewaktoe 
memperbitjang kan soal Ethopie. Dalam soal itoe tidak akan dilah oekan 
resoluties dan tidak akan memberi idzin boeat diberi ad vies, hanja sekadar 
memberi terangan2 sadja. Dengan ini dapatlah diterang kan bahwa Volkenbon 
itoepoen tidak ada memegang djandji terhadap Ethopie. Sewaktoe Italie 
meletoeskan meriamnja di Ehopie itoe, jang mana Ethopie sendiri mendjadi 
anggota dari Volkenbond telah bermatjam2 djandji dikemoekakan, bahkan akan 
membela dan membantoe Ethopie moreel dan materieel. Walaupoen achirnja 
Ethopie toch ditaloekkan oleh Italie, jang mana sekarang de jure atau defacte 
telah diakoei Imperium Italie di Ethopie. Haille Selassie masih sadja djoega 
memintak akan Volken bond. Sesoenggoehnja djika dilihat disini, berdjandji itoe 
amat berat sekali oentoek diperlakoekan Wakil2 itoe menoeroet keterang an 
Perantjis adalah wakil2 persoonlijk dari Haille elassei sendi ri, jang hendk 
meminta. Apakah sekirannja bisa djoega bila dili hat boektinja dari Volkenbond 
itoe oentoek menggantoengkan nasib pada bada itoe.? Japan Tiongkok Kemaren 
kita telah mengaban kan dengan serba ringkas perdja lanan serta pertahanan 
masing2 negeri dalam peperangan itoe. abar-kabar menjatakan bah wa 
pertempoeran jg terdjadi hebat di djalan kereta api Tientsin Pukow, hari ini telah 
bertoekar djoeroesan moeloet meriam keAmoy. Amoy telah dapat ditakloekkan 
olen marine Djepang. Pasoekan oedara Djepang jg bekerdja sangat aktief 
semendjak hidoep api pembakaran benoea Azia ini, telah melepaskan bom bom 
nja dari oedara atas poelau Amoy. Berhoeboeng dengan bombar demen jg 
sangat djitoe itoe maka poelau terseboet dapat didoe doeki oleh pasoekan 
Djepang, ig senantiasa mendesak kedoedoek 


an pasoekan Tionghoa di poelau itoe. Dengan itoe maka pasoekan Djepang 
sekalian memperingat kan pada kapal kapal loear negeri soepaja kapal2 


terseboet berlaboeh di loear pelaboehan. Segala tiadakan ini diambil soepaja 
menghindarkan pertjide raan dengan soeatoe negeri jang ketiga. Walaupoen 
demikian pertem poeran itoe masih berlansoeng teroes. Penaloekkan Amoy itoe 
ada sebagi berikoet. Semalam telah bila gsoengkan pendaratan oleh tiga kapal 
trans port, jang mana ada dibawah perlindoengan dari tembakan2 dari kapal2 
kruiser dan bombardement alari oetara dari kapal2 pemboe roe terpeda. 
Autoriteiten Djepang telah meberi ingat pada segala orang2 dar ri negeri lain 
tentang aksi jang beroepa anti Djepang, lantaran mana moengkin mendjadikan 
hal hal jang tidak diingin. Berhoeboeng dengan Djepang mendoedoeki poelau 
Amoy terseboet, maka kapal Amerika H.M.S. Diana" akan memberi pertolong tan 
pada mereka dari loear neger boeat membawa keloear dari poelau itoe, djina 
keadaan di poelau itoe bertambah genting. Dengan itoe perdjalanan ka al 
loearan djadi terhalang, terboekti dari kapal2 J.C.s.L. telah mengambil ketatapan 
boeat tidak menjinggah lagi di pelaboehan Amoy Kapal jang pertama jang tidak 
berlaboeh di Amoy dari kongsi itoe adalah "Tjibadak Segala itoe diperboeat tidak 
lain tersebab keadaan di Amoy sekarang ada sangat genting sekali. Keterangan 
lebih landjoet da ri kemenangan Djepang ini maka bahwa pengoesiran pasoekan 
Tionghoa dari poela Amoy dari tempat2 pertahanan mereka dengan tidak 
mengalami kekalahan jang besar Dari Tairchwang ke Kweiteh Sedjak kemaren 
Djepang telah menoedjoekan moeloet meriam nja ke Shantung selatan serta 
mendesak akan Taierchwang di Shantung selatan. Akan tetapi melihat akan tak 
tiek peperangan diwaktoe achir ini Djepang mesti menoekar haloean 
serangannja. Berhoeboeng dengan itoe maka Djepang bergerak didjalan kereta 
api Lunghai, soepaja dapat melakoekad desakan ke Kweiteh Barisan itoe 
bergerak di sebelah barat Hsuchow dari oetara dan selatan. Sajap barisan 
Djepang jang berada dioetara telah mendesak Kweiteh dari tiga djoeroesan de 
ngan menjeberangi groote kanaal Wenshang Tsining dan Lincheng 


Sectie dari lasjkar Djepang jg kemaren bergerak di Puyang, di tapel watas antara 
daerah Hopei Shantung selatan telah meneroes kan pergerakan kedjoeroesan 
timoer. Pergerakan ini mengandoeng maksoed oentoek memberi ban toean pada 
lasjkar Djepang jang menoedjoe ke Shantung selatan Sementara itoe maka sajap 
kiri pasoekan itoe bergerak dengan tidak berhenti hentinja ke oeta ra barat 
menoedjoe Kweiteh moeai dari Hwaiyan via Mengchen Loyang den Ponsien. 
Penoekaran taktiek dari kemadjoean serta pergerakan Djepang ini tentoe 
menjoelitkan pertaha nan Tionghoa. Sementara Mengchen didesak oleh Djepang 
maka sajap kiri nja jang tahadinja di Tancheng telah menoekar poela haloeannja 
dengan setiba tibanja serta bergerak kedjoeroesan selatan. Sajap kiri itoe telah 
mendapat kemadjoean dan telah sampai di Hunghuapa. Bila diperhatikan segala 
gerakan2 sajap balatentara Djepang, maka maksoednja tidak lain soepaja 
mengadakan satoe concen tratie soepaja dapat memotong djlaan kereta api 
Lunghai ditem pat Sincheng sebelah timoer da ri Taierchwang. Sectie pasoekan 
Djepang jg berada di Pengpu, bergerak kedjoeroesan oet ra, disepandjang djalan 
kereta api Tientsin-Pukow, boeat menoedjoe ke Hsuchow. Sajap itoe telah 
bertoempoer dengan pasoekan Tionghoa Suchiatsi sebelah selatan dari Kucheng. 
Lain sajap pasoekan Djepang telah datang berkoempoel di Yut e Taiku dan 
Linfeng, tempat didjalan kereta api Tungpu. Tempat2 itoe ada terletak da ri 


moelai Tatung di Shansi oeta ra, kedjoeroesan Tungkwan, dita pel watas Shansi 
jang mana de katnja soengai Koening. Berhoeboeng dengan ini maka ternjata 
sekali bahwa Djepang tidak menjia njiakan serangan jang dilakoekan sedjak 
bermoela di doenia Tiongkok. Bagaimana kesoedahan dari pertoeran hari ini 
besok kita akan samboeng lagi. Hitier kembali di Berlijn Pada hari kemaren Hitler 
dic tator dari Djerman telah kembali ke Berlijn dengan diantarkan oleh Radja 
Italie, sedangkan Mus solint dictator Italie me iringi sampai kekota Florence. 
Sekarang dapat diwartakan lagi, bahwa kereta api jg membawa Hitler itoe telah 
melaloei tapel watas di Brennerpas, dima na ada dinanti kedatangannja oleh 
Seiss-Inguart bersama sama dengan ambtenaar Oostenrijk dan Djerman jang 
lain lain. Kira kira poekoel 10,45 Hitler telah sa pai di Berlijn. Goering bersama 
dengan beberapa anggota2 dari corps diplo matiek telah menjamboet keda 


tangan Fuhrer, dan telah mela koekan inspectie pada barisan kehormatan, 
sementara sekalian officier telah memberi hormat de ngan setjara Nazi, dan 
tidak la gi setjara militair, jang mana kedjadian ini adalah boeat pertama kali. 
Pasoekan Artillerie jang ditem patkan di Tiergaren telah melepaskan beberapa 
tembakan boeat memberi tahoekan pada kota Berlijn bahasa Hitler telah kem 
bali. Hitler berdjalan dalam kota Berlijn dengan disamboet sangat gembira dan 
kota itoe ada dihia si dengan sangat tjantik, dan de ngan tak berkepoetoesan 
terdengar sorakan jang sangat rioeh dari 1500 orang jang sama berhadir 
distation Lehrte, ditambah poela dengan 500 tjahaja elect trisch jang menjinari 
lapangan station dengan sangat terang. Japan-Djerman Berhoeboeng dengan 
perdjan djian Djepang dengan Djerman bertambah lagi oleh good-will jang 
baharoe ini dilakoekan oleh Djerman, maka Djerman sekarang akan mengambil 
tindakan baroe lagi terhadap adviseu2 Djerman jg sampai sa'at ini masih berada 
dimedan perang dipihak Tiong hoa. Bertambah mengoeatkan oleh 
perdamaiannja oentoek anti Ko mintern. Kabar itoe sekarang dapat di pastikan 
bahwa dalam sedikit hari lagi sekalian adviseur2 Djerman akan dipanggil 
kembali dari Tiongkok. Penarikan ini tentoe berarti menambah memperkoeat 
perhoeboengan antara kedoea negeri ini. REVOLITIE DI BOLIVIA Menoeroet berita 
jg beloem officieel dari Asuncion Paragu y IAmerika Selatang di Bolivia te lah 
terbit satoe revolutie, sesoedah didjatoehkan exsutie pada kolonel Cardenas 
tanggal 9 Mei, jg terto edoeh telah masoek sekoetoe dalam revolitie dari Chacor 
Fresident dari Bolivia, overste Busch, dengan keras telah membantah berita2 jg 
mengatakan, bahasa ada terdjadi revolitie di Chaco dan terangkan leleh dja oeh, 
bahwa keadaan dalam negeri ada sangat tenanh. DJIWA KONING CAROL 
TERANTIAM. Kemaren telah terdjadi soeatoe incident penembakan atas diri nja 
Radjo Carol. Tembakan dilepas dekat Koning Carol, jaitoe ketika Koning 
menghadiri demonstratie hari kemerdekaan. Terkabar bahwa penjerangan 
ditoedjoekan akan merampas djiwa Radja Carol, akan tetapi menoeroet officieel 
tembakan itoe terlepas dari seorang jang lantaran satoe ketjelakaan tidak 
sengadja pistolnja telah meletoes. 


2.56566962.56565.565.565.056 wasscherij Soekamenanti Nipah 0.35 Padang 
Pekerdjaan tanggoeng netjis dan bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, 


sedjak barang njonja2 japonns, sampai jang kasar2. Beheerder A, SAMADS.S. 
me Speciaal Kemedja Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA jang menoeroet 
kemaoean zaman. Saksikanlah ! pada tempat 


cho Modern Tailor 

Kp. Djawa — PADANG 108 
E Binoerasjid 

asli 

ADING 


Saban hari REBO dan SAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman. 
Tjeloepnja ditanggoeng tidak loentoer. Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN 
M.G. Mohammad, Yoesuf 
No. 63 Batipoeh - Padang Telegrams: „BOEJOENGTAMING Tel. No. 161 
No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: ,MUNAYOOSUF“ 10 
22.282. Awas 


Djoen segala roepa barang kram badjoe kaoes en besi keloearan Europa toelen 
en Lava. PASAR BATIPOEH 16 PADANG 12 Harga boleh berdamai. Toko Malaise 
Pasar Djawa Vak 7-8 Handel in Porcelein en Emaile enz Koendjoengilah tempat 
kita" sebeloemnja toean2 dan njonja2 pergi ketempat lain, jang mana tentoe 
sadja tidak akan menjesal! 


56.282.867.729.626.626. ILIAS GELAR BAGINDO CHATIB Loods No: Vak 9 dan 10 
Belakang bengkel besi PADANG. Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek 
keperloean roema dengan setjoekoepnja dan begitoe djoega papan2 jang 
terambil dari bermatjam2 kajoe Harga menjenangkan. Menaati dengan hormat 
105 


Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambah kekoeatan 
toean toean. (rang jang biasa meminoem obat Asman Drank lama2 sehat gagah 
goembira. Agenten Radjo Bongsoe B.K. Kamp. Baroe — Padang. Importeur: D.M. 
Talib Alibi 107 


Menanti dengan hormat! Toko Malaise 40 


G English Class (Tahoen ke 4) KAMP. DOBI 26 PADANG Menerima Moerid POETRA 
& POETRI Boeat Cursus petang dan malam. Beladjar 2 X seminggoe Bajaran 
poetra f1,50, poetri f1.25 peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoerat 
dagang. BOEKOE boeat permoelaan digoenakan ENGLISH SIMPLIFIED For 
INDONESIA Hormat dari A. Hitam Senior Cambridge Goenoel gger selslan ic 
College 


ATENTIERTENTITEITEITENTIETENTIETTETT TETTETTTETTTENTENTA Djangan loepa 
Koendjoengilah HOTEL MOESLIM 


Dan Restaurant Balai Baroe Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. Moelai 11 
Maart 1938, diboeka biliaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe, 
bertempat dikampoeng, ionghoa di Fort de Kock. Pebliek tidak akan ragoe lagi, 
sebab kita poenja Hotel daa, Restaurant soedah terkenal lama di Padang, 
sebagai Restaurant jang satoe nja bisa menjediakan berbagai makanan jang 
lazat dan minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama 
bekerdja dalam Restaurant besar, besarta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja 
djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan hormat. Dengan djalan ini kita akan 
memperkenalkan restaurant kita kepada PUBLIEK di Fort de Kock, dan mena ti 
koendjoengan toean toean ananja. 


HORMAT BEBEED R F LIAAL Hotel Moeslim dan Restaurant Balai Baroe. Padang 
dan Fort de Kock. 


AAR MAARNAARNAARAARAKARTAMARANETARAN 
Administratie Kantoor „Honest" 


Ngarai Weg no 2 Fort de koek Sanggoep mengerdjakan boekoe 2 dagang sam 
pai beres pada a countant belasting dienst diharap toean 2 saudagar 
beroeroesan pada kantor jang terseboet Dikerdjakan oleh orang jang soedah 
mengerti dan berpraktijk lama dibawah pimpinan orang jang soedah berdiploma 
Boek houding A dan B. Pembajaran berdamai De Beheerder 


DE VLUGGE ZEVEEN Sitjepat toedjoeh 


Keoentoengan besar bagi tiap tiap perantjongan selamat tjepat moerah Auto 
semoeanja model baroe boleh berhoeboengan dengan APD OPEL HEA 


STOOOP Pengenderaan modern diwak toe ini menoentoet pada sekalian lorang2 
djalanan soepaja soeka berhati hati. Tersebab barang siapa jg t dak berhati2 
berdjalan didjatas raja, tentoe moedah ditimpa bahaja atau mendjadi korban dan 
pengenderaan, jg moengkin meniwaskan djiwa seseorang, atau sekoerang2nja 
memperoleh loeka2 jg berat maoepoen jg ringan La taran itoe perhatikanlah 
betoel-betoel dan djangan diloe pakan atau diabaikan peratoe ran2 djalan 
dengan pengendera an itoe. 


djaoehkanlah pandangan, sesajoep sajoepaja jang kita lihat hanjalah: kebon 
karet, nenas (vezels! oliepalmen d.I.I. Poen kalau kita moelai masoek dari Kota 
Pinang, disana akan seroepa sadja pemandangan kita ruber, oliepalmen, thee, 
gambir d.I.I. sebaginja. Dari djoeroesan manapoen Deli kita masoeki 
pemandangan akan tinggal tetap seperti dari jang lain djoega. Disana-sini, 
ditempat2 jang onvruchtbaar, dirawang2 Ihanja sebahagian ketjil sadjai kita 
dapat melihat tempat jang masih kosong, dan .... dilorongan jang beginilah 
poetera negeri Deli, bergoelet dengan kehidoe pannja. Boekannja pernah toean 


mendengar bahwa ada anak negeri Deli itoe, jang berkampoeng di doesoen jang 
soeboer, jang di sangkanja akan boleh perkan poengan itoe dipakainja toeroen 
temoeroen, kiranja soedah masoek bahagi in consessie, maoe tak maoe ia 
moesti meninggal kan tempat itoe. Hal jang begini telah pernah disampai ke 
Bogor, djadi boekan soal lagi ada nja, tetapi feiten. Soepaja agak djelas sedikit 
perlawafan kita, perloe kita meihat sedikit keadaan dion terne mingen, baik kita 
moelai dari soeatoe onderneming jang baharoe akan diboeka jang orang na mai; 
jg kita akan samboeng besok. 


KOTA TOEAN HADJI RAMALI SOELIKI DI PADANG. Menoeroet chabar jang telah ber 
tebaran dipeloearan, bahasa pada hari chamis ddo. 19 Mei 19 38 tahoen Hadji 
Ramali Soeliki dan seorang moerid ja telah sampai di Padang. Kedatangan Toean 
ini soedah tentoe sadja dapat samboetan jg manis teroetama dari teman2nj. 
Chabarnja beliau kemari semata2 akan mengadakan repelie goena opname jang 
kedoea kali dalam plaat Odeon di Medan dg Wihdatoessjoebban Mi angkabau 
Kepastian chabar ini, beloem da pat kita toetoerkan, Tetapi boeat sementara, 
seandainja chabar in 


benar kita haroes meoetjapkan selamat kepada beliau itoe dan teman2nja dari 
Wihdatoessjoebban Minangkaabau jang sengadja bekerdja bersama2 minggikan 
nama Minangkabau dimata oemoem tentangan lagoe2 Ara Nama Hadji Ramali 
sekarang soedah hampir kepoentjak keting gian paling achir terboekti dari 
tangan beliau dengan Wihdatoes sjoebban Minangkabau pada opna mejang 
telah laloe. Rasanja pada kali jang kedoea ini soesoenan perdjalanan beliau 
dengan Wihdatoessjoebban Minangkabau tentoe akan lebih bersemangat: 
Soenggoehpoen ini baharoe chabar an gin belaka, tetapi kita mesti djoega 
toeroet gembira seraja mengoetjapkan „selamat bekerdja" dalam kemadjoean. 
Mutatie Diperkerdjakan pada Assistent Resident dari Zuld Benedenlan di Padang 
jg ditoenggoe kembalinja dari Buitenlandsch verlof, controleur 1ste kl. B.B. t. J.A 
van Beuge. Idem pada assistent Resident Solok di Sawah Loento contro leur le 
kl. Dr. F.W.T. Hunger se karang diperkerdjakan boeat sementara di afdeeling 
Algemeene Ekonomische aangelegenheden di Departement van Ekonomische 
zaken. Diperhentikan dengan hormat districtshoofd le kl. di Pariangan t. Soetan 
Saibi gelar Soetan Maharadja Soeleman. Diangkat mendjadi Districtshoofd te kl. 
di Pariangan t. Joeb haar gelar Datoek Perpatih sekarang memerentah di 
Loeboek Aloeng. Politie Varia W.C.M.F. tinggai di Oedjoenng Goeroen telah 
mengadoekan pada polisi bahwa ia telah ketjoeri an beberapa pakaian jang 
berharga kira2 F2.50, djoega boeat ke roegiannja, K. beberapa pakaian jg 
berharga F3. Seorang bernama D. telah ketingga an satoe boengkoes barang2 
kain seharga F 10 90 didalam kereta api. Diharap soepaja barang siapa jang 
mengetamoei barang2 itoe akan menjerahkan pada polisi. MALING KETIL2AN. 
Berhoeboeng dengan benjaknja kita mendapat kabar dari beita2 polisi tentang 
maling ketjil2an jg roepanja moelai banjak berdjang kit kembali itoe. Dari Kabar2 
serta pengadoean2 jang dimadjoekan ketangan poli si dapatlah kita menarik 
kesimpoelan bahwa ini ada memberi peringatan pada pendoedoek soepaja 
berhati hati dan tidak mengabai kan barang barang soeatoe. Maoepoen tempat2 
mengan toengkan pendjemoeran kain, waalupoen dengan mensia2kan balang 
barang. 


DE EIGENAAR Sabirin 


Baik djoega sebagaimana pribahasa telah menjatakan sedia kan pajoeng 
sebeloem hoedjan" maka disini kita hendak menarik perhatian pendoedoek 
soepa ja djagalah sebeloem kena, tersebob djika soedah terkenai satoe kali 
tentoe soesah akan mendapatnja kembali. Dengan berhati hati itoe kita sebagi 
pendoedoek menoedjoek kan hati bekerdja bersama sama poela dengan polisi 
adanja. Ingatlah bahwa dengan djalan mengabaikan itoe, kita sendiri toeroet 
memberi kesempatan kepada sipentjoeri oentoek mendjalankan lakonnja. ,,De 
gelegenheid maakt den dief" kata belanda. Oleh sebab itoe sekali lagi berhati 
hatilah, apalagi diwaktoe ini ada zaman soesah. Seorang bernama R. tinggal di 
Air Tjamar telah ketjoerian 1 partij barang2 pakeian jg berhar ga kira2 
F15.Diwaktoe ini ada dikantoor polisi soeatoe kereta angin merk Eminent" jg 
diketemoei di oleh polisi gang sebelah toko Berita di Pasar Djawa. Jang poenja 
boleh datang dikantoor polisi di wachtcomman. dant boeat mengambil speda tsb 
OPENBAAR MOEHAMMADIJAH Sebagai kemaren telah disiar kan oleh ,,Perki" 
agenda2 dari perdjalanan Moehamaijah daerah Minangkabau, dimana djoega da 


DAN Bahaoedin 


lam kota ini besok akan open baar dengan bertempat digedong ,,Orion" di Balai 
Baroe dengan dimoelai poekoel 9, maka dengan ini sekali lagi kita peringatkan 
pada kaoem Moeslimin oemoem nja soepaja datanglah beramai ramai ke 
opembaar itoe boeat menambah mensiarkan Islam kita jg soetji itoe. Dengan ini 
kita hendak memperingatkan poebliek oemoem Podjokan ANGGAPAN HOOGE 
HEEREN Diantara beberapa orang ang gota Tweede Kamer, hooge hee ren di 
Nederland, berpemanda ngan tidak melarat kita hidoep di Indonesia ini dan 
boleh lagi menderita jang lebih dari kea daan sekarang. Memang kalau dipikirkan 
sadja tidak lajak orang akan melarat hidoepnja dikepoelawan jang soeboer 
tanahnja. Djadi boekan lah Hooge Heeren itoe salah te tapi keadaan disini jang 
treurig. Banjak orang tani terpaksa karena keadaan menanggoengkan lapar, 
tidak sedikit kaoem koelie boeroeh rendah mengeloeh karena kekoerangan 
barang maka nan. Kesalahannja ini tentoe ada pada siapa moesti didjatoehkan? 
Masoekkanlah advertentie kedalam dagblad Perantaraan Kita 


Koendjoengilah Toko Minang lang laloni Pasar Djawa Padang Loods No. 4 Vak 9 
dan 10 Selaloe sedia roepa2 matjam kain seperti boegis dan pelekat jang 
terbikin dari soetera dan benang, dari jang haloes sampai jang kasar, keloearan 
Djawa dan Padang Asli. Kain pandjang dan batik dari jang sehaloes nja dan 
kasar, keloearan Solo dan Pekalongan, Djoega sedia kain kepar, wool dan 
pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik sedangkan kleur terpilih. Harga 
menjenangkan BAKIM gir PAK H MARADJO 122 Menanti dengan hormat 
Koendjoengilah Tailor „The Elegant" Kamp: Baharoe No.2 Padang. Arif 
Pekerdjaan tanggoengtnetjis dan api. Djoega selaloe menoeroe djandji. Bisa bikin 
segala roepa potongan ketjil dan besa menoeroet kemaoean toean2 dan 
engkoe2 dengan harga DAMAI. Menanti dengan hormat. 


doesoengadoea dan soeda doemoean 


E 


AWas Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI DRANK oentoek menambah 
kekoeatan toean toean. Orang jang biasa meminoem obat Asman Drank lama2 
sebat gagah goembira. Agenten: Radjo Bongsoe B.N. Kamp. Baroe — Padang. 
Importeur: D. M. Talib Alibi 107 boetan Sati S MODERNE SCHOEN WINKEL TJAP 
SINGA No. 1 Vak 4 Gemeenteloods Tersedia bermatjam2 sepatoe dan slop lelaki 
dan perempoean toean2 dan njonja2. Potongn menoeroet zaman Menanti 
dengan hormat 60 


ILIAS 


GELAR BAGINDO CHATIB Loods No 2 Vak 9 dan 10 Belakang bengkel besi 
PADANG. Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek keperloean roema dengan 
setjoekoepnja dan begitoe djoega papan2 jang terambil dari bermatjam2 kajoe 
Harga menjenangkan. Menanti dengan hormat 105 bo 8 


Sarong ADING 


alairoen 


Saban hari REBO danSAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman. 
Tjetoepnja ditanggoeng tidak loentoer. Persediaan besar hanja pada toko: 
BOEJOENG TAMIN M.G. Mohammad Yoosuf No. 63 Batipoeh - Padang No. 58 
Batipoeh - Padang. Telegrams; ,,BOEJOENGTAMIN" Telegrams: ,,MUNAYOOSUF" 
Tel. No. 16110. 


290256.256.23 623.626.626.626.492.23.626.250 Klamboe penganten BELILAH 
BATIK SOLO dan PEKALONGAN SAROENG ADANG dan GAROET Permadani, 
selimoet Wool Voile, Crepedechine, Georgette Renda Semarang Bedak dan 
minjak wangi Sedia Baby Talc. Keloear TOKO Indonesia Padang Tel 333 125 


ab 
3 
Speciaal kemedja 


Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA jang menoeroet kemaoean zaman. 
Saksikanlah pada tempat Doeja didid c/o Modern Tailor Kp. Djawa — PADANG 
108 


wasscherij Soekamenanti Nipah 0.35 Padang Pekerdjaan tanggoeng netjis dan 
bersih Menerima bermatjam2 barang tjoetjian, sedjak barang njonja2 japonns, 
sampai jang kasar2. Beheerder 


A, SAMADS.P. 


Toko Malaise pasar Djawa Vak 7—8 Handel in Porcelein en Emaile enz 
Koendjoengilah tempat kita sebeloemnja toean2 dan njonja2 pergi ketempat 
lain, jang mana tentoe sadja tidak akan menjesal! Menanti dengan hormat! Toko 
Malaise 40 PENOE 2396256 


CENTIENEN TAILOR AMODERN ANETJES KWALITEIT MENOEROET ZAMAN Sedia 
tjoekoep berma tjam-matjam kain boat toean2 menoeroet model jang paling 
belakang. Harga damai PONDOK 44 Padang Menoenggoe dengan hormat. 
Manager 30 M. KA SIM 


